


EPISODE 119 
PEMBURU ULZZANG (3) 





TAPI 
KENAPAANDA 
MEMANGGILKU? As 





KAMU MENERIMA 
UPETIDARIFANS 
DENGAN MENGGUNAKAN 
WAJAHMU. HEBAT 
JUGA KAMU. 


HAHA-, KALAU 
PUNYA KEMAMPUAN 
HARUS DIMANFAAT- 

KAN DONG. 













CUKUP TENTANG ITU. 
KUDENGAR KAMU 
MENGALAHKAN 
ULZZANG-ULZZANG 
DI BERBAGAI 
TEMPAT? 








SEBENARNYA 
APA TUJUANMU 
MELAKUKAN ITU? 


AH~, TIDAK ADA 
TUJUAN KOK. 
CUMA SERU 





ANAK-ANAK 
YANG KAMU 
SERANG ITU JUGA 
PUNYA CITA-CITA 
UNTUK MENJADI 
ARTIS ATAU 
MODEL TAHU! 














KAMU 

DENGAN KEJAM 
MENGHANCURKAN 

MIMPI-MIMPI MEREKA! 













ADUH-. 
KALAU SERU 

YA SUDAHLAH. 
KENAPA MEM- 
PEDULIKAN HAL 
SEPERTIITU-? 









TAPI MAU JADI 
MODEL DENGAN 
WAJAH-WAJAH 
BEGITU? MENARIK 
JUGA. HAHA~. 





HUH, RUPANYA 
MEMANG TIDAK 
BISA DIAJAK BICARA 
SAMA SEKALL 


OH? ANDA 
MAU РЕКСІ? 









KALAU GITU 
BELIKAN AKU INI 
DONG. TADI AKU 

PESAN CAKE UNTUK 

DIBAWA PULANG-. 















BOCAH INI SUDAH 
GILA YA?! KENAPA 
AKU HARUS...? 


BELIN DONG~. 

























PESONA 
MENYILAUKANNYA 
BAHKAN DAPAT 
MEMBUAT HATI 
ORANG YANG 
MENENTANGNYA 
MENJADI TERGERAK! 





KALAU BEGINI 
TERUS, ANAK-ANAK 
TTU JUGA DALAM 

BAHAYA...!! 














KALIAN JUGA SUDAH 
TAHU KABAR SOAL 
PEMBURU ULZZANG 
YANG KEJAMINI 
BUKAN? 















TADI PAK GURU LEE 
MENERIMA TELPON 
DARI DIREKTUR 
BEVERLY KANG. 
KATANYAADA 
MASALAH GAWAT. 





BISA-BISANYA DI 
LINGKUNGAN SEKOLAH 
YANG DAMAIINIADA 
KEJADIAN GAWAT. 


PEMUDA MENYERAMKAN 
YANG MENAKLUKKAN 
WAJAH-WAJAH TAMPAN 
DI BERBAGAI SEKOLAH. 


























ASAL MULA PENAKLUK WAJAH 
ITU DIMULAI DARI SEORANG 
PENANTANG YANG DISEBUT, 
PENGHANCUR DOJO. 


Ó 
DI HARIITU PUN PENANTANG TERSEBUT 
MENDATANGI DOJO BELA DIRI DAN 
MENANTANGNYA UNTUK MENJADI LEBIH KUAT. 











HARIITU, PEMENANG SESUNGGUHNYA 
PENANTANG TERSEBUT. ANDA TIDAK 
MERASA 
ADUH~, KETERLALUAN, 
KAMU NGGAK 
APA-APA? 


MENANG-KALAHNYA PENGHANCUR DOJO ITU TIDAK DIPEDULIKAN. 
TTULAH HAL YANG MENYERAMKAN DARI PENAKLUK WAJAH. 





INI ADALAH 
TIPE BARU DARI 
KEKERASAN 
DISEKOLAH! 



















HANYA SAJA, LAWAN 
KITA YANG MISTERIUS INI 
BAHKAN KEKUATANNYA 
TIDAK BISA DIUNGKAPKAN 

DENGAN JELAS OLEH 
DIREKTUR KANG 
SEKALIPUN. 

















KONDISI SEKARANG, 
KESEMPATAN KALIAN 
UNTUK MENANG 













KITA GABUNGKAN 
KEKUATAN BERSAMA, 
DAN SELAMATKAN 
PENDERITAAN 
SEKOLAH-SEKOLAH 
DARIMASYARAKAT 
GILA PENAMPILAN 


KARENA ITU, 
AKUINGIN 
MEMBERI USUL! 


SERIGALA PUN 
TIDAK AKAN BER- 
KELAHI DENGAN 





CLI iH. 


AT | | 
ү з Gl 





PFT, KAMU TIDAK 
MAU BEKERJA SAMA 
DENGAN RIVAL 
CINTAMU YA? 





KAMU TERNYATA 
BERPIKIRAN PENDEK 
YA CEWEKITU 
PASTI KECEWA. 





..JANGAN 
MEMPERMAIN- 
KANKU, 
RICHARD. 


MU MENJADI 
CUMI-CUMI! 








